PADA TAHUN 1952 
PSIKOLOG BERKEBANGSAAN AMERIKA, 
GORDON EXNER, 
MEMBUKA DISERTASINYA YANG PALING TERKENAL 
DENGAN KALIMAT BERIKUT. 





"BILA ADA 6 MILYAR MANUSIA 
YANG MENGHUNI PLANET INI, 


MAKA AKAN ADA 6 MILYAR JENIS PIKIRAN, 
KEPRIBADIAN, DAN WATAK YANG BERBEDA 





KARENA KONDISI PSIKOLOGIS, 
WATAK DAN KEPRIBADIAN TIAP MANUSIA 
BERBEDA-BEDA. 


..SEMUA MANUSIA ADALAH ОМК.” 





— =. *BAR CERMIN 


TAPI, PADA TULISAN TERAKHIR 
YANG DITULISNYA SEBELUM IA WAFAT, 


GORDON EXBER MENGUBAH PERNYATAAN INI 








DAN MENGAKHIRINYA SEBAGAI BERIKUT: 


"PADA KENYATAANNYA, SEMUA ITU 


_ „rt 







Ес 
HANYALAH 6 MILYAR 
MANIFESTASI 
YANG BERBEDA DARI 
(SATU ORANG)”. 


28 





"SEMUA ORANG ADALAH SAMA." 





( SELAMAT 
N DATANG- 
| 








MAU MINUM 
APA? 


HM... 
WISKI DENGAN ES 
UNTUKKU, 


KAU MAU APA, 
SAYANG? 






LEWAT 
ALAM BAWAH SADAR, AH... AKU INGIN 
MARTINI, 


SIAPA 
TEMAN ANDA 
INI? 


PIKIRAN MANUSIA SELALU 
MENUNJUKKAN DIRINYA KE LUAR. 


А“ м НАНА, 


SEKARANG КАМ! SUDAH 
2 BULAN BERKENCAN 


WAH~ 
SELAMAT, YA! 


ORANG TAK PAHAM 





LAIN 


> ШӘ UMUMNYA! 


САВА MEMBACA PERILAKUJORANG 





AKU... AKU INGIN 


MEMBERI INI 
PADAMU- 





WAH... 
SEPERTINYA 
INI MAHAL 
SEKALI...! 


T-TERIMA 
KASIH!! 


HAHA... 
APA PUN 
AKAN KUBERIKAN 
UNTUKMU- 





ANDAI SAJA 
AKU BISA 
ΜΕΜΒΑΙ ΑΞΝΥΑ... 


ΤΑΚ USAH 
DIPIKIRKA! 


KITA MASIH BISA 
SALING МЕМВЕВІ... 


SEPANJANG 
SISA UMUR KITA. 








SEGELAS 
LAGI 
UNTUKKU- 





HAH... 
AKU BARU MENYADARI 
POLA DI TEMBOK TIU... 


DI BELAKANG 
BAR-NYA.. 


KELIHATAN 
SEPERTI.. 





TOPENG? HAHA... 
SETELAH DILIHAT-LIHAT, 
BETUL JUGA! 


KAKINYA 
MENGARAH KE... 








AKU MAU 
TELEPON SEBENTAR. 
OKE? 


PACARMU 
CANTIK SEKALI. 


AH... HAHA. 
TERIMA KASIH. 





SETELAH 
BERKALI-KALI 
KENCAN BUTA, 


AKHIRNYA 
AKU MENEMUKAN 
PEREMPUAN YANG 
KUSUKA. 


AKU MERASA 
AKHIRNYA MENEMUKAN 
PEREMPUAN IMPIANKU: 


SAYANGNYA. 


„SEPERTINYA 
DIA TAK MERASAKAN 
HAL YANG SAMA 
ΡΕΝΟΑΝΜυ. 





PEREMPUAN ITU 


BERBOHONG 
PADAMU 





DIA MUNGKIN 
TAKKAN KEMBALI LAGI. 


B-BICARA 
APA KAU!? 





KENAPA KAU 


SAMPAI BERPIKIR 
BEGITU... 


1 PESAN DITERIMA 












š B-BAGAIMANA 
KAU TAHU...? 





DIA SUDAH 
MEMBERITAHUKAN 
BEGITU BANYAK 

PADAKU 
= Е 


ЅЕЈАК КАШАМ “Ў 
ΡΑΤΑΝΟ. | 


MAKSUDKU, 
DIA LAKUKAN 


N. TERUS-MENERUS ZU 








Karya JONGBEOM LEE 


PRIA YANG KOSONG (1) 


MAKSUDMU... 








BAR INI 
BERNAMA "MIRROR", 
CERMIN... 


KAU TENTU TAHU 
ARTI KATA ITU- 





ORANG PUNYA KECENDERUNGAN 
UNTUK TANPA SADAR 
MENUNJUKKAN PIKIRAN TERSEMBUNYI 
MEREKA, 


SEAKAN ITU 
DIPANTULKAN 
OLEH CERMIN. 


MUSTAHIL 
MENGHENTIKANNYA. 





DAN AKU BISA MELIHAT... 
SEMUA HAL YANG INGIN 
MEREKA SEMBUNYIKAN. 





SUHU BAR INI 
DIATUR PADA SUHU 
24 DERAJAT. 


KAMI SELALU 
MENGATURNYA PADA 
SUHU TERSEBUT. 


MENURUTMU 
MENGAPA SESEORANG 
MELIPAT TANGAN ATAU KAKINYA 
BAHKAN SAAT SUHUNYA 
TIDAK TERASA DINGIN? 


KARENA ITU 
TERASA NYAMAN? 





PRIA DAN WANITA 
PUNYA POSISI YANG 
KAMI SEBUT POSISI 
“TERBUKA" 


DAN POSISI 
“TERTUTUP.” 





SAAT BERTENGKAR 
ATAU TAK INGIN 
MENDENGARKAN 

SESUATU... 


ORANG-ORANG BIASANYA 
MENYILANGKAN TANGAN 
ATAU ΚΑΚΙΝΥΑ. 


SECARA PSIKOLOGIS 
ITU ADALAH 
CARA MELINDUNGI DIRI. 


IMUMNYA ITU SATU CARA 
UNTUK MENUNJUKKAN BAHWA 
“PIKIRANKU TIDAK TERBUKA 





DAN 
SATU HAL LAGI, 


AMBILLAH 
TAS JINJING SEBAGAI 


CONTOHNYA. 





DALAM 
HUBUNGAN PERCINTAAN, 
TAS JINJING SEORANG 
PEREMPUAN 


SAMPAI TITIK TERTEN 
SAMA DENGAN "НАТІ"-МҮА. 


SAAT PEREMPUAN 
UNTUK PERTAMA KALINYA 
BERTEMU SESEORANG, 
MEREKA AKAN MELETAKKAN TASNYA 
JAUH DARI KENALAN BARUNYA 


TAPI SEIRING WAKTU, 
SAAT MEREKA SALING MENGENAL, 
PEREMPUAN MULAI MELETAKKAN 
TAS ITU DI ANTARA MEREKA 
DAN KENALAN BARU 
TERSEBUT. 


BILA MEREKA 
SUDAH LAMA BERKENCAN, 
PEREMPUAN BAHKAN MENGIZINKAN 
SANG PRIA MENYENTUH 
TAS MEREKA. 








SAYANG, 
BISA TOLONG AMBILKAN 
JURNALKU DARI DALAM TAS? 






TAPI 
MELIHAT TEMAN PEREMPUANMU 
YANG MELETAKKAN TASNYA 
JAUH DARI DIRIMU MESKI KALIAN 
SUDAH 2 BULAN BERKENCAN, 


MENUNJUKKAN BAHWA 
KALIAN BERDUA 
TIDAK DEKAT. 





TENTU SAJA 
AKU TAK BISA TAHU 
PIKIRAN SESEORANG DARI 
HAL SEPERTI ITU ΘΕΜΑΤΑ. 


TOH, MENURUTKU, 
HARI INI KALIAN BERDUA 
MUNGKIN HABIS 
BERTENGKAR, 


ATAU MUNGKIN 
DIA HANYA BUTUH 
LEBIH BANYAK WAKTU 
UNTUK DEKAT DENGANMU, 
DIBANDING PASANGAN 
LAIN. 





~ NAMUN _ 
DEMIKIAN, 





SAAT 
KAU MENUNJUKKAN 
HADIAHMU PADANYA, 








BERSAMBUNG 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG) 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM МИ) 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU," 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - S1) ET AL. 


